WikipediA 


Bahasa Tibet 


Bahasa Tibet adalah bahasa utama dan juga bahasa resmi 
di Tibet. Bahasa ini secara resmi ditulis dengan 
menggunakan huruf Tibet. Selain di Tibet, bahasa ini juga 
dipetuturkan di India, Pakistan, Nepal, dan Bhutan. 
Mayoritas penutur di Tibet merupakan dialek Tibetan. 
Jumlah penuturnya hampir mencapai 6.200.000 jiwa. 


Referensi 


1. A Bahasa Tibet (http://www.ethnologue.com/lang 

uage/bod) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Tibet". Glottolog 
4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 



Bahasa Tibet 

Iha-sa'i skad 

Dituturkan di 

Tibet, Nepal, India 

Penutur 

bahasa 

BI 

Rumpun 

bahasa 

Sino-Tibet 

■ Tibeto-Kanauri ? 


■ Bodish 


■ Tibetic 


■ Tibet Tengah 


- Bahasa Tibet 

Bentuk awal 

Tibet Kuno 


■ Tibet Klasik 


■ Bahasa Tibet 

Sistem 

penulisan 

Huruf Tibet 

Braille Tibet 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Tiongkok (Daerah Otonomi 
Tibet), 

Nepal (Mustang Atas) 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

bo 

ISO 639-2 

tib (B) 

bod (T) 

ISO 639-3 

bod 

Glottolog 

tibel272 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/tibe 


1272 )t 2 J 

Linguasfer 

70-AAA-ac 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tibet&oldid=11528177" 


Halaman ini terakhir diubah pada 23 April 2016, pukul 07.05. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 







































